
























































DEVIL 


NUMBER 4.2 


Cerita: Jang Jin 
Gambar: Um Bi 
Pemberi warna: Dyugong, Soongmon 






gos, 
MAAF TELAT! 

































SEKARANG 
AKHIR SEMESTER 
DAN SEMUA 
MAHASISWA PERGI. 
JADI, NGGAK ADA 
PEMBELI JUGA“ 





HEI, HARUSNYA 
KAU TIDUR SAJA. 





KAMU PASTI 
KECAPEKAN SEKALI 
KARENA BELAJAR 
UNTUK UJIAN. 











AKU NGGAK TAHU 
DIA SEBETULNYA 
MARAH ATAU 
KHAWATIR, SIH... 


OH, HANNA! 
KAU SUDAH 
DATANG? 


MAAF... 


AKU KETIDURAN... 












NGGAK APA-APA 
LAGI PULA, HAMPIR 
NGGAK ADA 
PEMBELI, KOK. 





KAU KAN SELAMA INI 
NGGAK BISA ISTIRAHAT 
KARENA BELAJAR 
SAMBIL KERJA. 


TIDURMU NYENYAK? 
KAU NGGAK CAPEK? 










YA... TIDURKU 
NYENYAK. 


YAH, 
SYUKURLAH. 


OH YA. KITA 
JANJIAN UNTUK 
JALAN-JALAN, 


SEUNGHEE DAPAT 
PINJAMAN RUMAH 
DI PANTAI DARI 
KENALANNYA. 


TAPI ITU PAS NATAL. 
GIMANA? NGGAK 
MASALAH? 


IYA. 
MEMANGNYA 
KENAPA? 












“IN| PERTAMA ` 

KALINYA SAYA BERMAIN 
BERSAMA ORANG 

LAIN, NONA.” 





















KAMI JANJIAN 
MAU PERGI KE PANTAI 
SAAT SEMESTER 
BERAKHIR. 







PANTAAAAAII?! 






AKU JUGA 
MAU IKUT!!!! 





SEBENTAR, 
KENAPA BOS IKUT PERGI? 
KAMI MAU PERGI DENGAN 

TEMAN KAMPUS. 











KALAU BOS IKUT, 
SEPERTINYA AKAN 
MENYENANGKAN... 


LAGI PULA, 
KITA BUTUH MOBIL 
UNTUK MENGANGKUT 
BARANG. 





KITA BISA 
MEMINJAM 
MOBIL AYAHKU... 


NGGAK BISA 
BEGITU, DONG. 
KITA KAN MAU MAIN. 
JADI NGGAK ENAK... 









KALAU BOS IKUT PERGI, 
KITA BISA MENARUH 
BARANG BAWAAN 
DI MOBIL BOS DAN BOS 
YANG AKAN МЕМУЕТІР. 
SEPERTINYA INI SOLUSI 
YANG LEBIH BAGUS! 











KA-KALAU BEGITU... 
KITA TANYA 
ANAK-ANAK DULU... 













MEMO! шуул 













Dia ada kerjaan 
di sekitar situ. 
Jadi dia cuma mau 
bantu angkut barang. 


Seo Yeeun 


Oh, Bos ganteng itu??? 
Boleh. Hehehehe 


Sekalian saja kita minta 
ditraktir makan daging 







KAU SEDANG 
APA, HANNA? 
AYO MAKAN! 


ADA APA? 
KULIHAT DARI TADI 
KAU TERUS-TERUSAN 
MENATAP PONSELMU. 















AKU AKAN 
PERGI PIKNIK DENGAN 
TEMAN-TEMAN 
SATU JURUSAN. 







ОН”!!! BAGUS. 
SAAT MASIH MUDA, 
KAU HARUS 
SERING MAIN! 








HEI, KENAPA 
AKHIR-AKHIR INI 
KALIAN SIBUK SEKALI? 
SEPERTINYA SUDAH LAMA 
SEKALI KITA NGGAK 
SEPERTI INI. 


AKHIR-AKHIR INI 
AKU KAN IKUT 
OKELAH KALAU HANNA. GRUP PENCARI 


DIA KAN SEKOLAH. KERJA. 
TAPI KENAPA KAU 
SIBUK SEKALI, SUJI? 





OH, UJIANNYA... 













AKU 
MASIH JAUH. 
TANYA SAJA 






AKU MASIH 
NUNGGU 
HASILNYA~~! 







PENDAFTAR CPNS 
TINGKAT AWAL 
CTINGKAT 9) 


SELEKSI 
TAHAP 


KEDUA 













YA, 
SEPERTINYA 
BEGITU. 










KITA KAN 
NGGAK BISA 
SELAMANYA 
DI SINI. 







MEMANGNYA KAU 
MAU DI SINI TERUS? 











YOON HANNA, 
AYO BICARA 
SEBENTAR. 





SINI. 
DUDUK DULU. 


SEKARANG 
AKU TANYA. APA ISI 
KONTRAK KITA? 





KATANYA KAU MINTA 
AKU UNTUK TERUS 
DI SAMPINGMU, JADI 
KITA MEMUTUSKAN 
UNTUK BERPACARAN. 
BETUL? 





ΤΑΡΙ ΚΕΝΑΡΑ 
KAU MAU PERGI 
MENGINAP TANPA 
BILANG APA-APA? 





TERUS KAU JUGA 
NGGAK MENGAJAKKU? 
KAU PERGI BERSAMA 
TEMAN-TEMANMU? 
DENGAN MAHASISWA 
MAGANG ITU JUGA?! 


TERUS KENAPA KAU 
NGGAK BILANG KALAU 
KAU PACARAN DENGANKU? 
APA KAU MALU PUNYA 
PACAR AKU? 





AKU KAN TAMPAN, 
BANYAK UANG, 
IDENTITAS TERJAMIN, 
DAN TINGGI! 
APA MASALAHNYA? 








KAU MARAH...? 


MARAH? 
KENAPA 
AKU HARUS 
МАРАН??!!! 


ΙΝΙ SEMUA DEMI 
KEBAIKAN NO.NA 
PE.LANG.GAN!!! 





APA GUNANYA 
MENGATAKAN HAL ITU? 
KITA KAN NGGAK 
SUNGGUH-SUNGGUH 













TERNYATA... 
KAU CUKUP 
DINGIN... 









APA BENAR 
KAU ANAK YANG 
MENANGIS... 
WAKTU AKU SAKIT? 


AKU NGGAK 
NANGIS. 


YAH, 
TERSERAH... 


KALAU BEGITU, 
KAU NGGAK KEBERATAN 
KALAU AKU MENJALIN 
KONTRAK DENGAN 
ORANG LAIN DAN 
BERTEMU DENGANNYA 
BEBERAPA KALI? 


AKU KAN BUKAN YANG 
PERTAMA BAGIMU... 















SEPERTI BOS 
BUKAN YANG 
PERTAMA BAGIKU. 












SIAPA ORANG 
YANG PERTAMA 
BAGIMU?! 





MESKI SEKARANG 

BELUM ADA... TAPI AKU 
BISA MEMILIKINYA 
NANTI... 





NGGAK HARUS 
ADA SESEORANG 


Q KONTRAK KITA... 
KAPAN SELESAI? 














AKU HARUS 
MEMIKIRKAN 
MASA DEPAN... 





Bersambung.. 


